SEKALI LAGI 
AKU BERITAHU, 
AKU HANYA AKAN 
MEMBERIKAN SEDIKIT 
KEKUATANKU UNTUK 
MEMUSNAHKAN ROH 





AKU 
TIDAK PEDULI 
APA YANG AKAN 
TERJADI DENGAN 
KAU, YUKYOUNG. 





AKU JUGA 
TIDAK MENGINGIN- 
KAN BANTUANMU. 

WALAUPUN KAU 
MENAWARKAN AKU 
AKAN MENOLAK. 





JANGAN PEDULIKAN 
HAL NGGAK BERGUNA. 
SEBELUM ITU TERJADI 
AKU PASTI SUDAH 
MELENYAPKAN SEMUA 
DEMONIAC-DEMONIAC 
ITU DULUAN. 





HEBAT SEKALI 
SEMANGAT 
KALIAN YA? 


KALAU BEGINI 
BISA-BISA KITA 
LANGSUNG MEMBASMI 
SEMUANYA DENGAN 
CEPAT DAN SEMPAT 
MAKAN-MAKAN 
BARENG NIH. 





A, AKU MAKAN 
MI INSTAN SAJA. BUATKU 
ITU CUKUP... 








TERLIHAT 
SEBUAH DESA 
DI JAUH SANA. 





BISA-BISANYA 
ADA DESA SEPERTI 
ITU DI TENGAH 
GUNUNG INI. 


SIAPA YANG 
SANGKA? 





PARA PELAKU 
UTAMA TERJADINYA 
HAL-HAL MISTIS INI 
SUDAH BERKUMPUL 
SEMUA YA. ІМ JADI 
LEBIH MUDAH. 


KALAU KITA 
TUNGGU LAGI 
PASTI KITA BISA 
MENGETAHUI 
SARANG PARA 

SETAN ITU KAN? 


AYO 
KE SANA? 





APA 
NAMANYA? 
GUERILLA? 





IYA, 
TOH TUJUANKU 


DAN MEREKA ITU MEMBERANTAS 
HANTU. 


SAMA PERSIS, 





YANG 
MEMBEDAKAN 
AKU DARI 
MEREKA 
HANYA.. 


AKU AKAN 
MEMUSNAHKAN 
SEGALANYA 
SAMPAI TAK 
ADA SISA. 





MYSTERY THRILLER POSSESSED SEASON 3 


win 


DEMONIAC 

1. OLEH HANTU: ІВ: 
KEGILAAN, КЕКЕЛАМ 

2, ORANG YANG KESURUPAN; 
ORANG СПА: SINTING 





A 





STORY - HOORESSHA 
ARTWORK - HONGTAE KIM 


ASSISTANT - DAEHYEONG LEE 





EPISODE 22 





TIDAK ADA 
SATU KEBERADAAN 
SAMA SEKALI YA? 
SEPERTINYA INI BUKAN 
DESA YANG DITINGGALI 
MANUSIA? 





SEBELUMNYA 
INI ADALAH DESA 
PERTAMBANGAN. 

SETELAH TAMBANGNYA 
DITELANTARKAN DESA- 
\ NYAPUNJUGA IKUT Да 
DIBUANG. 





AKU 
MERASAKAN 
HAWA IBLIS 
DI BEBERAPA 
TEMPAT. 





MEREKA 
BISA MENEMUKAN 
TEMPAT SEPERTI 
INI YA.. PARA 

IBLIS ITU 











HEI, ADA 
SESEORANG Ol! 
DI SITU! JANGAN SIA-SIA 
MENGEJARNYA!! 


а 





DIA MASIH 
BELUM TAHU BETAPA 
MENYERAMKANNYA 

IBLIS ITU, YA? 























м0 















































TERNYATA 
SEKUAT INI 
YA? 

















NGGAK 
BANTUIN NIH...? KALAU CUMA 
BEGITU SAJA PAKAI 
KEKUATANMU 
SENDIRI. 





i 











MEREKALAH 
IBLIS-IBLIS ITU. 
JANGAN PERNAH 
MEMBIARKAN 


DIRIMU LENGAH. 





AKU 
BUKAN LENGAH, 
ТАРІ MAYAGO 
NGGAK MAU 
MEMBANTUKU... 














HEI, 
JALANNYA 
YANG CEPAT 





KALIAN JUGA 
KE SINI KARENA 
MENDENGAR 
KABARNYA KAN? 





BUKAN BERARTI 
PERUSAHAANKU 
UDAHLAH, YANG UDAH BANGKRUT 
AYO KEMBALI, ВАКА! KEMBALI BERDIRI 
KAN KALAU AKU DATANG 
КЕ SINI GARA-GARA 
DENGAR DARI 


KABAR ANEH. 





ORANG-ORANG 
YANG ADA DI SINI 
ADALAH ORANG-ORANG 
YANG GAGAL DALAM 
PEKERJAAN, TIDAK MAMPU, 
ATAU ORANG-ORANG 
YANG BERNASIB SIAL. 





TENANG SAJA, 
KITA COBA 
PERCAYA SAJA 
DENGAN 
ORANG ITU. 


DIA BILANG 
KAN KITA BISA 
MENDAPATKAN 
KEBAHAGIAAN YANG 
SESUNGGUHNYA 
KALAU DATANG 
KE SINI. 





TEMPAT INI 
KEBAHAGIAAN DIREKOMENDASIKAN 
YANG KAKAK KENALANKU. 


SESUNGGUHNYA? KATANYA KALAU 
KE SINI KITA BISA 
MENERIMA BERKAT. 


У SEGALA USAHA DAN 
KESULITAN YANG KITA 
ALAMI SELAMA INI, 
SEMUANYA AKAN 
MENJADI PENGHARGAAN 
DALAM SEKALIGUS. 





KALAU BEGITU 
APA ORANG SEPERTI 
AKU BISA MENJADI 
BAHAGIA? SADARLAH, 
INBAE! 





TENTU SAJA. 
GEHENNA SUDAH 
MENUNGGU ORANG- 
ORANG SEPERTI KITA. 
KALAU KE SANA KITA 
SEMUA AKAN MENJADI 
BAHAGIA. 






|.. INBAE!! 


KAMU JUGA 
IKUT SAJA. PERGILAH 
UNTUK MENJADI 
BAHAGIA. 








|| 


= 





YUKYOUNG 
DAN INBAE 
MENGHILANG. 


PASTI MEREKA 
SUDAH KE 
GEREJA ITU. 





GEREJA ITU 
SEDANG MENARIK 
ORANG-ORANG 
SEPERTI BLACKHOLE. 





YANG PALING 
MENGERIKAN 
DARI KEKUATAN 


IBLIS ADALAH INI. 


MAU TUA, 
MUDA, PEREMPUAN, 
ATAUPUN LAKI-LAKI, 
DIA MENYELUNDUP 
MASUK KEPADA 
SIAPA PUN TANPA 
PANDANG BULU. 





KALAU ORANG 
BIASA PASTI 
TIDAK AKAN BISA 
MENGHINDARI 
GODAAN ITU. 








SELAMAT 
DATANG. 





TEMPAT INI AKAN 
SEGERA MENJADI 
TEMPAT SUCI BAGI 
PARA DEMONIAC. 





